J L 



r 



V 



Y 



1/ 




http://cergamboree.c2o-library.net 



Organizer 



INST'.IUT 




Is C a O 



INDONESIA 



'■:•„ 



Supporters 



mjr a * I ! * r V 




Mil. Mi- 



Sponsors 



GRANITO ACCOR 
STUDkM Hospitality 




o/iTH^TK/tn/t tlfoinfis 



studio 



independen film surabaya 



SURABAYA 
AnimNation 

CERGAMBOREE2012 



^SIN€MfiTOGRfiFI . 7\\ 

UNIV€RSITAS RIRlfiNGGR Wann "a^da/lli 



JuNiv«RsiTfls fiiRinNGon daun pandanl 



Media 



S>S 105.9™ 










Ayt^ 



RAW 



/wr 



\mnmbarsn2js 



(\ 



V 




iJi 



Pengantar 
Peta lokasi 
Jadual acara 
Denah ruang 
Acara 



Pembukaan pameran 



The Raid, behind the scenes 



Surabaya AnimNation 



Comic on Tile 



5 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



Karya Pameran 



Profil 



Colophon 



17 
35 
48 



9 




Memasuki tahun keempatnya, festival tahunan ini senan- 
tiasa menjadi ajang bagi para komikus, animator, desainer 
grans, seniman, creative director, art director, dan berbagai 
insan kreatif yang berkecimpung di bidang komik dan ko- 
munikasi visual, untuk bersosialisasi, mendapatkan infor- 
masi, inspirasi dan pengalaman dari praktisi luar kota dan 
mancanegara dengan menyuguhkan beraneka aktivitas 
terkait dunia komik Surabaya, dengan mengundang komi- 
kus Joel Alessandra dari studio La boite a bulles, Prancis. 

Tahun ini, menggandeng Galeri AJBS sebagai tempat ac- 
ara, festival ini menjadi acara pertama gelaran seni budaya 
tahunan "Printemps Francais" 2012 di Surabaya, di tempat 
baru Institut Frangais dTndonesie - centre de Surabaya atau 
IFI Surabaya. "Cergamboree", yang digelar selama 3 hari 
berturut-turut, mulai 10 hingga 12 Mei 2012. Pembukaan ac- 
ara akan dilakukan pada Kamis, 10 Mei, pk. 18.30 di Gallery 
AJBS, Jl. Ratna 14 Surabaya. 

Pada ajang ini, Joel Alessandra, akan berbagi pengala- 
man dan bertukar pendapat dengan artis dan publik Indo- 
nesia, sementara Perpustakaan C2O mengundang sejumlah 
artis dan studio komik Indonesia. Mereka akan meramaikan 
"Cergamboree" 2012 yang diisi oleh beragam acara antara 
lain: pameran, comic market, jumpa artis komik, workshop, 
peluncuran komik, talkshow, pemutaran film, dan permain- 
an seputar komik lainnya. 



Tema "Cergamboree" tahun 2012 "Sequence of Your 
Life" dibuat untuk memperkenalkan sekaligus mengek- 
splorasi bagaimana komik dapat digunakan untuk men- 
gangkat dan mengolah kehidupan kita sehari-hari, dan 
tentunya, kehidupan dan interaksi sekitar kita. Ini bisa 
menggambarkan tempat dan suasana cangkruk yang 
biasa kita lakukan, tempat kerja, pasar yang biasa kita 
datangi, lingkungan sekitar, tetangga yang tidak pernah 
kita kenal baik, dsb. Tema ini diharapkan mendorong 
kita untuk mengenal sekitar kita. Tantangannya adalah 

Dengan mengangkat tema sehari-hari, kami 
mengajak berbagai kalangan dan usia, untuk 
menjajaki potensi komik sebagai media, dan 
untuk menampilkan talenta-talenta dan style 
baru. 



## 



bagaimana cerita dan visual ini kemudian diolah dalam 
komik l halaman yang mengangkat kehidupan sekitar 
dan budaya lokal kita dengan format yang menarik. 

Selain itu, dengan menggunakan tema ini, harapan- 
nya adalah kita dapat menggali potensi-potensi dan 
talenta-talenta baru. Di tahun-tahun sebelumnya, Cer- 
gamboree memang secara lebih spesink melibatkan 
kawan-kawan yang mengidentinkasi dirinya berprofesi 
sebagai komikus, baik secara indie maupun di bawah 
naungan penerbit besar. Namun tahun ini, dengan 
mengangkat tema sehari-hari ini, kami mengajak berb- 
agai kalangan dan usia, untuk menjajaki potensi komik 
sebagai media, dan untuk menampilkan talenta-talenta 
dan style baru. 

Salah satu highlight pameran ini adalah Redi Mur- 
ti, yang mengadaptasi novel Pramoedya Ananta Toer, 
Sekilas Peristiwa di Banten Selatan, untuk tugas akh- 
irnya di DKV UK Petra. Kami mengundangnya (memak- 
sanya?) untuk memamerkan karyanya itu di Cergam- 



o 



boree kali ini. Kami harap kawan-kawan pengunjung bisa 
mengerti kenapa kami memberi pemuda pemalu ini penem- 
patan khusus setelah melihat karyanya yang luar biasa. 

Bagusarapan dengan karakter badutnya menampilkan 
karikatur pengamatan kehidupan sehari-hari di Surabaya, 
mulai dari kehidupan sehari-hari di waning, bemo, dengan 
catatan-catatan yang menggelitik. Eka Arief Setyawan me- 
nampilkan kehidupan sehari-harinya bersama neneknya. 
Novielisa dengan perpaduan warna yang berani mencerita- 
kan kerinduannya pada kamar kosnya yang lama. Kami juga 
menampilkan duet bapak anak Ramok dan Jasmine pada 
bagian "junior". Dan masih banyak lagi karya-karya yang 
menarik lainnya. Silakan datang dan saksikan sendiri. Para 
pembuat komik ini mungkin tidak selalu mengidentinkasi 
dirinya sebagai komikus, tetapi mereka membuat komik 
(atau apapun istilah yang mereka gunakan— novel grans, seni 
sekuensial, dsb.). 

Selain pameran dan bazaar komik, Cergamboree kali ini 
juga diramaikan oleh peluncuran dan sharing behind the 
scenes komik The Raid, yang diterbitkan berbarengan den- 
gan nlmnya, yang kini gencar bergaung di dunia pernlman 
Indonesia, bahkan mancanegara. Salah satu comic crew dari 
film ini tidak lain adalah John G. Reinhart, arek lama dun- 
ia perkomikan Surabaya, hadir bersama Rony Amdani dari 
penerbit Curhat Anak Bangsa (CAB) yang telah membidani 
berbagai komik laris manis lainnya. Sebagai penutup manis, 
"Cergamboree" 2012 diramaikan lagi oleh Surabaya AnimNa- 
tion, program yang menampilkan maraton animasi pendek 
(l-8 menit) yang digagas oleh Gathotkaca Studio dan kawan- 
kawan INFIS dan sinematogran Airlangga. 

Di usianya yang sudah bisa masuk TK ini, kami gembira 
sekali masih terus mendapat tanggapan dan dukungan antu- 
sias dari para peserta lama maupun baru, dan juga para pen- 
dukung, volunteer, dan kawan-kawan. Cergamboree tidak 
akan terwujud tanpa kerja keras berbagai pihak. Banyak ter- 
ima kasih, jangan malu-malu menyapa dan menyampaikan 
komentar mengenai festival ini ke kawan-kawan panitia atau 
melalui email info@c2o-library.net. Selamat menikmati! 









of 

na 



!& 



¥> 



& 






irfari Kapuas 



tffifl 



Bengawan 



mop* ^* 1 * ) * 
KkJsaritBff 



H 

Rumah Sak:i 
urrtum 31 Vlrteent 






Jf 



^ 



SL 



Hole! Owal \m %, 



Ttmnn 
WiMla 



^ 



Kebun Binatang-* 
Surabaya 




Galeri AJBS 

Jl. Ratna no. 14 
Surabaya 60265 



o 



/ 






Hari 



Waktu 



Kegiatan 



Kamis 10 Mei 09.00 - 12.00 



Comic on Tile 

Menggambar komik di atas ceramic 

tile bersama Joel Alessandra 



18.30 



Pembukaan pameran komik 
Comic Market 



Jumat 11 Mei 



10.00 - 16.OO 



Workshop komik 
bersama Joel Alessandra 





18.30 - 21.00 


Sharing behind the scenes 
komik The Raid 
Bersama Ronny Amdani 
& John G. Reinhardt 


Sabtu 12 Mei 


14.00 


Presentasi hasil workshop komik 


Penutupan & 






Comic Market 


16.OO 


Comic Rally Launching 




18.30 


Surabaya AnimNation 



o 



© 



f\ 



V 





EXHIBITION 



CD 



X 



WORKSHOP / FORUM / 
SCREENING AREA 





Exhibition opening 
The Raid, behind the scenes 
Surabaya AnimNation 
Comic on Ceramic 




I FESTIVAL B I COMIC FESTIVAL 

(Prancis) 



LALESSAN 

bersama komikus Indonesia 



J M 



A J BS Gallery 

KompLnkt AJBS J^tftfl Rau-sa U Surjiwiva £0246 

T *62 31 bD3iiD35|IFH 

ir^o Surabaya Lfrri^lutrrsiKa 15- mdone^ia com I vyww.cccburrpbayj tom I FB: ^Surabaya 

GRATIS I ENTREE LIBRE I FREE ENTRANCE 



Betoej-ja sama dengan E En colla bora Mori' avec I 
In colLibdfi tiwi with . 



;y/^ 



j# ¥ 



Didukung o4sh 1 Awe L? saulien de I 

Supiwrtedby _J_ 

^^ BGRANITO Effiffl ^ 

Hljii.niii.irnMi.il ^^^™^^^" V^TS 1 



© 




Jumat 11 Mei 2012 
pk. 18.30 
Galeri AJBS 
Jl. Ratna no. 14 



Talkshow komik Cergamboree 
2012 kali ini diramaikan oleh 
sharing proses kreatif dan behind 
the scenes komik The Raid yang 
diterbitkan berbarengan dengan 
nlmnya yang menggencar pernlman 
Indonesia, bahkan mancanegara. 
Salah satu comic crew dari film ini 
tidak lain adalah John G. Reinhardt, 
arek lama dunia perkomikan Sura- 
baya, hadir bersama Rony Amdani 
dari penerbit Curhat Anak Bangsa 
(CAB) yang telah membidani berba- 
gai komik laris lainnya. 



<<3© 





A SURABAYA 
*v AnimNation 

CERGAMBOREE2012 



Saatnya kamu saksikan 
kehebatan animator- 
animator lokal, buktikan 
di sini. Dukung terus 
karya lokal! 

Sabtu 12 Mei 2012 
pk. 18:30 
Galeri A JBS 
Jl. Ratna no. 14 



Berikut ini Daftar film animasi keren yang bisa kamu 
tonton: 

1. Brouuutt!!!-Oky Gho, Bayu Big Bro & Rendy- 
Surabaya 

2. Larjo Bahasa SMS - CAMSolutions - Tangerang 

3. Kwek - Mandegani - Aneka Pixel Jogjakarta 

4. Breath - Kartika Mediani - Salatiga / LA Califor- 
nia- Jawa Tengah 

5. Altitute Alto - Aditya Prabaswara - Jakarta 

6. ODE BUAT KOTA- Petrus Narwastu- Jogjakarta 

7. Culoboyo mekitik - cak ikin-gathotkacastudio- 
Surabaya 

8. Bima Si Bayi Pandawa - Muhammad Wisnu Tio 
Ridwan - Kediri 

9. Kolam Warna - Dharmika - Jogjakarta 

10. MarSol - Ismarianda Putra- Jakarta 

11. My Bonnie lies over the ocean- Fety Fithriya- 
Vtea- Jakarta 

12. Tanah Airku - Wisnu Sekty - Malang 

13. The Lonely Goddes - Pamela Suryadjaya- Jakarta 

14. Heart=Mug - Astari Putri dan Tari Si Terr- San- 
dal yang ditukar Production Surabaya 

15. Selamat hari kasih sayang wanitaku-Cindy 
Dinda Andani & Farid Afyudin - Surabaya 



studm -■ ~^ — 



independen film Surabaya 



4SuNiv€RsiTns niRWNGGn daun pandan\J 



© 




Kamis 10 Mei 2012 

pk. 9.00 - 18.00 

Granito Tile Studio 

Jl. Alun-alun Contong no. IB 

Baliwerti Surabaya 60174 




Siapkan tinta, cat air, crayon dan semua alat-alat gambarmu! Mari bergabung di 
Comic on Ceramic. Nikmati menggambar komik di atas ceramic tile yang sangat 
adapatif pada berbagai alat gambar. 



GRANITO 



TILEI 
STUDIO I 



© 






1i ^4 LLi 

* vta ir^K *?* 1*1 







1 ..Jiiiyurw. 




CI 


It ;r : 






IFMI 






^H AB^T* 




iE^^^I 


A" 






l.,*L SjeJt fpA HiXfc . 








lid iitf "V^ *■*« ri J i V yy-tJi 






ifSyL 




m 


hshhjS 








Pfjp 




i i 


■ 





■J TFj4 l<SCrt M r^JfiUI Lri^ P 



Joel Alessandra 



© 




* tbjf'A pktM*M T A £****£&£. l^ltA^ OTAcI #i v 1 *^ ^A^fr >/■ >*«*/ J t[#JFxM</'f, 




© 



•**- n ifMV £> BWUMAYA TWW MMAT =WU& HfTAH 

ninnjiiri fiirrr<ir 




JURNAL 

Redi Murti 



^ W 



.' jMutS £EUMhCEUA* YIM IXilj <-•-"■*<*->■•■•- ■■■■■"■■■- DM 
LMMIfifM? BOTBU YAh* CUll iMU PlkJA fMM RJS* "■"■■■■ LAKpU 




merupakan novel grans yang dibuat oleh Redi Murti berdasarkan tafsirannya terhadap 
novel Pramoedya Ananta Toer, Sekilas Peristiwa di Banten Selatan. 



© 




^» 



home sweet home 

novielisa 

bercerita tentang bekas rumah kos yang saya rindukan. rumah ini adalah 
rumah ketiga yang saya tinggali selama di surabaya. sedikit aneh mengin- 
gat saya bukan orang yang suka berpindahpindah dan mencari kos hampir 
sama seperti mencari pacar atau pekerjaan, samasama susah cocoknya. 
tapi mungkin suratan tuhan yang menggiring saya ke tempat ini. hingga 
akhirnya terpaksa pindah lagi ke rumah lain :'( 







Daily Wonders 

Nitchii 

wonderful daily "business" of a feline friend. 



@ 




everyone deserves a good cup of coffee 

bembibum kusuma 



Setiap orang memang selayaknya mendapatkan secangkir kopi yang 
bisa membangkitkan jiwa dan raga.... 



© 






KEpgttter* 




Vrtjw. CCI^U tefWi^r fcrV 



Repeater 

Toro Elmar 

Repeater atau bisa disebut si-pengulang, ini menceritakan tentang suatu pengulangan 
kejadian sehari-hari. Yang walaupun membosankan tapi ya harus dijalanin. im proudly- 
saying that i'm a repeater. :) 



• 



who 
Move 
who? 






>i' 







PWLW HAMS PI71MTUN ' 
OLSHANMWSI 




J<AUgM* ANJWSJ P4JNWI KgBtfWW um'< MgNSHGW. 



r\ 



r\ 
















o 



• 





saatttu, 

TCWe £0W- 
NHASEPEK'n 







"WttA" 



Who move who 

Pawaw 

Animasi mempunyai kebutuhannya sendiri. Seorang animator ada- 
lah pelayan untuk melayani kebutuhan itu. 



@ 



1 

*5 


IS 








,^ ' 




^3 





•d 


1 


tteiii 




»u 



!l 

ii 

h 

J 1 



1 1 



If 

Ii 

1-3 

M 

M 

-I £ 

1 3 

. 1 

H = 
s s 



i ? 



Tergoda DVD Bajakan saat Cuaca Panas 

Octora Guna Nugrafra 

karya saya ini bukan dari cerita saya, tapi dari cerita teman saya yang 
memang cukup menarik bagi saya, ya sudah karena ingin ikutan 
pameran komik, saya ikutan saja. :) 



© 







MEREK 

MENGEPUNQ 
SAYAHAMPIR 
SETlAp UffiL 

OKE.ffleE.TWf WEj r 



SETIAP HARI 

Ramok Lakoro 



Kita bangun, makan, mandi hingga tidur bersama merek. Membungkus kita, 
membingkai kita jadi persona-persona yang beragam, beririsan satu sama lain, 
membangun pengalaman kolektif bahkan berkomunitas. Kadang sulit juga mem- 
bayangkan dunia tanpa merek. Tak ada salahnya sesekali kita membingkainya 
untuk dipertukarkan, siapa tau merek celana dalam kita sama. 



@ 




( irt H4 j 


f j ^y^^| 


lojjfH 








Salah satu fans addict ayu ting ting yang sedang menonton infotainment di TV. 



Gilang Ocktantrio Nanda 



@ 




10NA V^wtv 



18-24 January 2008 

yudha sandy (mulyakarya YK) 



@ 



tanggal yang sangat berarti bagi saya. ada kisah-kisah seru, meskipun getir tapi 
merupakan pelajaran yang berharga. tentu tidak saya gambarkan dengan 'polos', 
tapi pakai metafor. karena saya kreatif. 




o 

1 
i 









Di Sebuah Koridor 

Adit Bujbunen Al Buse 



Adalah potret keseharian yang kerap ditemui di dalam Trans Jakarta. 



@ 



SBSAK DAL-A/W &£A\0 



PF,«c TipA^ Jtf^W rOMAJ 




vflTEOAftl fECyu-iJ 



pengalaman teman yang satu dengan teman yg lain di gabungkan dengan pen- 
galaman saya, jadilah, tada.. 




kebiasaan saya yang terkadang ke warung dan numpang nonton tivi dan numpang 
pinjem korek 

Bagusarapan 



@ 




Minggu yang menyenangkan 

Seruni Jasmine Raiamalika 



@ 




E4 Ert„ 



Rock &? Draw 

X-Go W. 



@ 



Menceritakan tentang gambaran seorang urban artist (saya sendiri) dalam kehidu- 

pan sehari hari yang dijalani dengan fun,gembira dan tanpa beban karena life for 

fun....fun for art & fun life 




@ 




Joel Alessandra 

Joel Alessandra lahir di Marseille tahun 1967. la adalah 
lulusan jurusan Interior Design Arsitektural di sekolah 
Boulle. Di Italia, ia menerbitkan komik pertamanya dalam 
majalah terkenal, "In Grifo". Sebagai seniman yang sering 
bepergian, ia menerbitkan "Fikrie", "Dikhil", dan "Fierte 
de Fer" yang diinspirasi dari pengalamannya naik kereta 
dari Djibouti ke Ethiopia. Ia sangat terinspirasi pula oleh 
pengalaman kerjanya sebagai Direktur Artistik di Dji- 
bouti dari 1989 hingga 1991. 



Redi Murti 

ttp://redimurti.blogspot.com/ 

redisauruss@yahoo.com 

Jebolan DKV UK Petra yang pemalu, dengan karya-karya 
yang luar biasa. 





John G. Reinhart 

jgrhermanus@yalioo.co.id 
http://jreinhartworld.tumblr.com/ 

Architect, Illustrator, Comic Artist. 




Rony Amdani 

ronielectric@gmail.com 
http://bukucurh.at.com 

Rony Amdani dari penerbit Curhat Anak Bangsa (CAB) 
yang telah membidani berbagai komik laris manis lain- 
nya. Mengadaptasi naskah The Raid untuk versi ko- 
miknya. 



@ 




Gathotkaca Studio 

vinkamaharani@gmall.Goni, si_ikin@yahoo.com 
www.gathotkacastudio.com 

GATHOTKACA studio adalah komunitas seni film animasi 
independent yang mengutamakan unsur budaya lokal seba- 
gai penggeraknya dan konsisten berkarya untuk menum- 
buhkan kebanggaan dan apresiasi atas seni budaya lokal 
negeri sendiri. 



bagusarapan 

bagusarapan@gmail.com 
bagusarapan.tumblr.com 

saya adalah pemuda mahasiswa akhir yang bersemangat 
dalam mencari dedek dedek di samping sekolah populer di 
Surabaya 





Adit Bujbunen Al Buse 

bujubunengalabuset@yahoo.com 
http://aditbujbunenalbuse.tumblr.com 

Musisi kapiran, desainer abangan, penulis bohongan, pe- 
warta gadungan, guru kibul-kibulan, kartunis asal-asalan, 
seniman jadi-jadian, pemuda butuh belaian, anak kecil cen- 
gengesan yang terperangkap dalam wujud seorang lelaki 
seksi jumawa keren kekinian. 



Octora Guna Nugraha 

OGtoranugraha@gmail.coni 
www.OGtoragunanugraha.blogspot.Gom 




Tidak ada yang istimewa, hanya biasa-biasa saja 



@ 



<a© 



mizan 



CAB 

drawyourdays@grciail.com 

duku-curhat.net 

Penerbit Curhat Anak Bangsa (CAB) adalah penerbit komik 
indie yang mengangkat tenia alternatif selain tema-tema 
yang telah ada sebelumnya. 

Dengan mengusung brand Graphic Diary terbitan CAB 
lebih banyak membahas tentang keseharian. 

Muncul pertama kali tahun 2008 dengan memperkenalkan 
Curhat Tita karya Tita Larasati, ternyata dalam perkemban- 
gannya, genre baru ini mendapat respon dari masyrakat. 
CAB saat ini bertransformasi dengan menerbitkan komik 
yang lebih beragam lagi, baik secara tema, style dan genre. 




Deden Fathurrahman 

fattiurisi@fattiurisi.com 
www.facedook.com/fattiurisi 

Deden Fathurrahman, atau secara maya dikenal dengan 
fathurisi. Seorang mahasiswa Desain Komunikasi Vi- 
sual yang pernah tidak-diterima-bukan-gagal dua kali di 
ITB, padahal - bukan bermaksud sombong - tapi nilai di 
sebuah bimbingan belajar bernama Villa Merah saat itu 
selalu terbaik. Sejak itu ia percaya bahwa rumor di seko- 
lahnya tentang diskriminasi terhadap anak SMK Telkom 
itu benar. Dan kini ia (berusaha) yakin bahwa ada kalimat 
yang bilang kalau Tuhan itu tidak random. 

Setelah pernah bekerja di perusahaan Telekomunikasi 
AT&T Indonesia di Jakarta, kini mahasiswa gondrong 
yang hobinya nonton dan karaoke ini mengembangkan 
hobi sesungguhnya yang senang menggambar sejak kecil 
sebagai founder Mukaku - face portraits, dan menjadi 
desainer freelance di beberapa biro desain di Surabaya. 



@ 






Eka Arief Setyawan 

ekaarief20@yafroo.com 

www.faGefrook.Gom/ekaariefsetyawaii 

www.inifrukandiary2.frlogspot.com 

Eka Arief Setyawan, adalah seorang pelajar SMPN 5 Sura- 
baya yang memiliki berbagai macam hobi yang hingga saat 
ini masih digelutinya dengan tekun yaitu menggambar, 
membuat animasi, nlateli, bersepeda, bermain internet, dll 



bembibum kusuma 

fremfrifrum@yafroo.com 
frttp://fremfrifrum.deviantart.com/ 

menggambar zombie adalah kesukaan saya... 



Is Yuniarto 

millenneon@yafroo.com 
www.windriderstudio.Gom 

Is Yuniarto adalah seorang komikus muda Indonesia 
kreator dari serial komik Garudayana, Knights of Apoca- 
lypse dan Wind Rider. Lulusan dari jurusan DKV ini juga 
aktif di bidang ilustrasi, animasi, dan desain toys. Peraih 
berbagai penghargaan dan menjuarai kompetisi komik, 
antara lain: 3 Nominasi 'Komikasi Award' 2005 untuk 
komik Wind Rider, dengan kategori: Best Cover, Best Char- 
acter, Best Comic, 'Lollipop Award' 2010 kategori Komik 
Indonesia Favorit pilihan pembaca XY Kids, 'Wacom Asia 
Vehicle Design Award Winner' 2010, Finalis 'International 
Young Creative Entrepreneur Award 2010' oleh British 
Council, dan Wacom Asia Featured Artist of the Month: 
October 2010. Selain itu karya-karyanya juga masuk dalam 
berbagai seleksi eksibisi: Galeri Seni Salihara Jakarta 2011, 
Comiconnexion Goethe 2011. Untuk mengenal karya Is 
Yuniarto silakan kunjungi www.windriderstudio.com dan 
www.vanguard-zero.deviantart.com 



@ 



4a. 



K PET 



Jurusan Komik DKV UK Petra 

http://www.facebook.com/groups/dkvpetra/ 

jurusan komik atau disebut juga kelas komik berisikan 8 
orang mahasiswa yang tertarik dibidang komik, selama 
ini telah di ajar oleh 2 orang dosen yaitu hangga ganiadi 
dan is yuniarto, belum pernah menerbitkan kaya indie da- 
lam bentuk buku/ booklet, namun tertarik dalam bidang 
sequential art. karya -karya yang pernah dihasilkan antara 
lain komik-komik pendek dan beberapa illustrasi. 



Komunitas Komik Despro 

komunitaskomikdespro@gniail.Gom 

KOKORO (komunitas komik despro) sebuah wadah 
untuk mahasiswa jurusan Desain Produk Industri ITS 
yang memiliki minat di bidang komik. Memiliki bentuk 
kegiatan sharing dan aktif berkarya di bidang komik dan 
ikut serta dan ikut serta dalam berbagai macam event 
kampus serta lokal 





Nitchi 

holla@nitchii.net 
http://www.nitchii.net / 



a connoisseur. 




novielisa 

novl31isa@gmail.com 

www.novielisa.~blogspot.com 

27 tahun. copywriter asal gresik 



® 




Pawaw 

pingkeroH@yahoo.com 

vimeo.com/planetkartun 

Animator 2D, juga salah satu anggota dari tim yang men- 
elurkan 101 Hantu Nusantara. 



Ramok Lakoro 

djangkarock@gmail.com 

lakoro.tumblr.com 

Atlet amatir, pensiunan penyanyi, desainer grans, eduka- 
tor, perokok, penduren. Sekian. 




Seruni Jasmine Raiamalika 

jraiamalika@gmail.com 
serunijasmine.tum~blr.com 

Lahir di Surabaya, 7 Januari 2005. Mengalami 3 periode 
pra sekolah di TK Anak Ceria Unair Surabaya, TK Perwari 
Bandung dan TK Sepuluh Nopember ITS Surabaya. Saat 
ini tercatat sebagai siswa kelas Kalisari I Surabaya. Meng- 
gambar, main game dan berlibur adalah hal yang dia 
sukai. Stan Lee's How to Draw Comic menjadi buku 
kesayangannya selain setumpuk komik Spongebob 
Squarepant. Film favoritnya adalah semua lakon komik 
yang digubah ke layar lebar. Karya-karyanya yang lain 
dapat dilihat di www.serunijasmine.tumblr.com, berkun- 
junglah mana sempat. 







Toro Elmar 

toroelniar@yahoo.Gom 
http://www.toroelmar.com 

Hi, my name's Toro Elmar, 24 years old, i live in Jakarta, 
Indonesia 

I'm Straight edge, Love all kind of music, drawing, comic, 
graphic novel, moshing, photography, typography, design, 
Humanity, architecture, DIY Ethics, i have a band since 
2007 called about the drunker, i'm one of the crew in al 
Terego , a creative illustration based from Jakarta. Made a 
collective project with friends, We. Hum Collective. 

My works are comes from mostly Illustration, Graphic De- 
sign, Comic, and Photography. Most of the theme is from 
social, humanity, existentialism, politics, and everything 
around you. currently, im an art director in advertising 



Yudha Sandy (mulyakarya YK) 

yudhasandy8@gmail.com 
yudhasandy.wordpress.com 

mulyakarya adalah organisasi berbasis komunitas yang 
mengembangkan komik sebagai medium kerja dan 
berkarya. didirikan di Yogyakarta, 27 oktober 2007 oleh 
Yudha Sandy dan Danang Catur. didalam mulyakarya ada 
10 orang yang semua berlatar belakang seni rupa atau 
antusias dengannya. masing-masing membuat komik 
sendiri, antara lain: muntah jerapah (yudha sandy), babak 
belur (moki), yellow teeth (iwank), kids'n'bird (fida) dll. 



Gilang Ocktantrio Nanda (AISUKA 

SUSUMU) 

Drowningback@gmail.com 



© 




X-go W. (Bunuhdiri studio) 

bunufrdiri_revolt@yafroo.com 
bunufrdiriurban.blogspot.com 
twitter @xgo warfrol 

Bernama lengkap Alfajr Xgo W.Seorang komikus gadun- 
gan yang kadang juga menyambi sebagai illustator dan 
street artist.Seorang artist multi talent alias seniman se- 
rabutan asli Surabaya.Sehari hari selalu ditemani drawing 
pen,papers,cat tembok,cat semprot hingga rokok surya. 
Seorang founder dari Bunuhdiri studio yang merupakan 
sebuah label berkesenian urban yang kini merambah di 
segala medan.Mencoba peruntungan dengan berdagang 
kaos dan merch serta membuka mini sore & studio berla- 
bel Bunuhdiri room.Saat ini masih konsen dalam peng- 
garapan project komik terbaru dan masih fokus di dunia 
street art (mural). 



Ullll 41QII.UI i r H 




bunuhdiri room 

Jl. Gubeng Airlangga Gg. Ill no. 58B, Surabaya 

bunufrdiriurban.~blogspot.com 

bunufrdiri_revolt@yafroo.com 

bunuhdiri room - urban store,merch, studio, art 
workshop,mini library 



• 



SENI BUDAYA PRANCIS - INDONESIA 

KURSUSBAHASAPRANCIS 

MEDIATEK 

CAMPUSFRANCE 




INDONESIA 




FB: IFI SURABAYA I www.ccclsurab3ya.com 
E: info.surabaya(dinstitutfrancais-i ndonesia.com I T: 031 5 035 035 




p^stt 






INDONESIA 



oeN GftN ;:;^-iAU 



Dibuka keLas baru bahasa Francis 

Buruan daftar! 

Kelas dimulai 

SEKARANG 



SENI BUDAYA - BAHASA PRANCIS - MEDIATEK-SINEMA- PERPUSTAKAAN - WI-FI 



Informasi & Pendaftaran- 
IFI Surabaya lex cccl Surabaya! 

Kompleks AJBS - )L Ratna Id - btak C2 

(031) 5 035 035 I kur^us.surabayaOinslitutfrancais-indonesia.com 

www.cccLsiirabayaxom I FB ; IFJ Surabaya 



c 2 o 

St, d^ 



http://c2o-library.net 



Established in mid-2008, C2O is an 
independent public library and creative 
space located in the heart of Surabaya, 
with a small but growing collection of 
fine & selected books (fiction & non- 
fiction) and audio-visual items. 

Currently we house more than 4,000 
books in English and Indonesian focus- 
ing on history, arts and literature, and 
Indonesian studies. We also house 
various comics & graphic novels, and 
more than 1,000 rare and classic films 
in the history of cinema along with its 
literature. 

To introduce and to promote the discov- 
ery of our resources, we regularly orga- 
nize various events (book launches, dis- 
cussions, film screenings, workshops, 
etc.) under a monthly general theme, 
oftentimes collaborating with various 
communities and organisations. We 
have also published newsletters, infor- 
mation booklets. Please visit: 
http://c2o-library.net 

Our vision 

An active centre of reference and 
information where people from various 
backgrounds can utilize various media 
and information for critical thoughts. 




Screening & discussion, Rumah Abu Han 
documentary, August 2011. 




Book launching: Caris Batas, May 2011 




© 




Launch of Surabaya Book Map, April 2011 




■■ ,y 



Postcards from Bookworms, April 2011 



4k • 



lAJ 




Eat Play Laugh: Kids FestforAll, July 2011 




Our mission 

To provide access to a comprehen- 
sive collection of information and 
education in a variety of ways to 
meet differing learning styles as 
well as diverse educational needs. 
To provide an open, friendly and 
dynamic public space and environ- 
ment (physical & virtual) for self- 
actualization, learning, teaching, 
research and interaction 
To engage and to collaborate with 
various individuals, organizations, 
and networks in building a lively 
and innovative cultural community 
To support arts and literacy 
To ensure the preservation and 
long-lasting availability of collec- 
tions and resources 

Contact us 

Jl. Dr. Cipto 20 Surabaya 60264 

Ph +62 31 77525216 

Mob +62 81515208027; +62 858 5472 5932 

Web http://c2o-library.net 

Email c2o.library@yahoo.com 

Library Hours 

Monday, Wednesday-Sunday ll.00-2l.00 
Tuesday closed 

Parking & how to get there 

Parking space for bikes and cars is 
available, but we encourage you to use 
the public transport. Use bemo lyn G, 
JK, M, Q, V, stop at Jl. Dr. Soetomo 
(across the US General Consulate) or Jl. 
Raya Darmo. The library is within 2-5 
minute's walk. 



© 



Cergamboree adalah festival komik tahunan yang diselenggarakan oleh IFI (dulu 
CCCL Surabaya) dan C2O Library & Collabtive sejak 2008, untuk menjadi ajang 
perjumpaan dan pertukaran komik buatan Indonesia dan Prancis di Surabaya. 



Diselenggarakan oleh: 

Institut Francais d'Indonesie 

(IFI) Surabaya 

C2O Library & Collabtive 

Bekerja sama dengan: 

Alliance Francaise 
AJBS Gallery 

Surabaya AnimNation: 

Gathotkaca Studio 

INFIS 

Sinematogran Airlangga 

Daun Pandan 

Susunan Panitia 

Penasehat: 

IFI Surabaya 

Ketua umum: 

Kathleen Azali 

Media & konsumsi: 

Anitha Silvia 

AnimNation: 

Gathotkaca Studio 

Design: 

Butawarna 

Volunteer coorddinator: 

Ari Kurniawan 



Artists & Exhibitors 

Joel Alessandra 

Redi Murti 

John G. Reinhardt 

Rony Amdani 

Adit Bujbunen Al Buse 

bagusarapan 

bembibum kusuma 

Deden Faturrahman 

Eka Arief Setyawan 

Gilang Nanda 

nitchii 

novielisa 

Octora Guna Nugraha 

Pawaw 

Ramok Lakoro 

Seruni Jasmine Raiamalika 

Toro Elmar 

yudha sandy 

X-Go 

Comic market vendors 

bunuhdiri room 

CAB 

Deden Fathurrahman 

Gathotkaca Studio 

Is Yuniarto 

Jurusan Komik DKV UK 

Petra 

Komunitas Komik Despro 



Volunteer 

Arif Angga Pramana 
Tarita Kusuma 
Panji Agung Binatara 
Timmy Istianto 
Eka Arief Setyawan 
Gita Ardi Lestari 
Nadia Maya Ardiani 
Akbar Menggala Putra 
Inggit Fatmawati 
Wahyu Dwi Putra 
David Backhas Bramanta 
Anggun Putra Setawan 
Alif Faturrahman 



Terima kasih atas dukungannya untuk Cergamboree 2012 ! 

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua peserta, sahabat, dan semua 
orang yang yang telah mendukung kelangsungan Festival ini. 

Updates, kunjungi: http://cergamboree.c2o-library.net 



© 



